TERJEMAH KITAB TAJWID 
TUHFATUL ATHFAL BAHASA INDONESIA 


Syarah 


UHFATI 
ATHFAL 


Panduan Mudah Mempelajari Ilmu 
Tajwid Dasar 


db 


Il 





Biografi Penulis: Nama dan kelahiran 


Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Syalabi Al-Jamzuri, dikenal 
dengan julukan Al-Afandi. Sebutan Al-Jamzuri diasosiasikan dengan Jamzur yaitu sebuah tempat 
dekat Thandata yang saat ini disebut Thanta yang berjarak 4 mil. Jamzur adalah tempat ayahnya 
yang masuk distrik Al-Manufiyah di Mesir. Al-Jamzuri adalah salah satu ulama abad ke-12 
hijriyah. Ia lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 1100-an Hijrah. 


Para Guru 


Seluruh guru Al-Jamzuri adalah ulama bermadzhab Syafi'i. Ia berguru pada banyak ulama yang 
paling masyhur adalah: 


Syaikh Nuruddin Ali bin Umar bin Hamad bin Umar bin Naji bin Funaisy yang dikenal dengan 
sebutan Al-Mihi. Ia lulusan Universitas Al-Azhar, lalu pindah ke Thandata (sekarang Thantha) 
dan mengajar qiraah dan tajwid di sini. Al-Jamzuri belajar ilmu tajwid darinya. 


Syaikh Mujahid Al-Ahmadi. Namanya Muhammad Abun Naja yang populer dengan julukan 
Sayyidi Mujahid. Ia termasuk ulama abad 12 Hijriah dan termasuk guru awal dari Ma'had Al- 
Ahmadi Al-Azhar. Beliau-lah yang menjuluki Al-Jamzuri dengan Al-Afandi -- kata "Afandi" 
berasal dari bahasa Turki -- dengan tujuan untuk memuliakan muridnya ini. 


Ilmu Tajwid 


Ilmu tajwid dalam istilah ilmu @iraah adalah mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan 
memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari 
bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci 
al-Quran maupun bukan dengan cara menyampaikan dengan sebaik-baiknya dan sempurna dari 
tiap-tiap bacaan ayat al-Quran. 


Masalah yang dikemukakan dalam ilmu tajwid adalah makharijul huruf (tempat keluar-masuk 
huruf), shifatul huruf (cara pengucapan huruf), ahkamul huruf (hubungan antar huruf), 
ahkamul maddi wal qasr (panjang dan pendek ucapan), ahkamul waqaf wal ibtida’ (memulai 
dan menghentikan bacaan), dan lain-lain. 


PRA 


Pendahuluan 


Gospel pi SG iil II al) Ui 


Berkata Sulaiman Al Jamzury, orang yang senantiasa mengharapkan rahmat sang Maha 
Pengampun.. 


AA, HA Ra 


Segala puji bagi Allah, Shalawat atas Muhammad beserta keluarga dan orang yang 
mengikutinya.. 


SANG ag a Aan IN Ya ii 


Bait syair ini adalah untuk orang yang menginginkan (pembahasan) pada masalah nun, tanwin, 
dan mad-mad.. 


JSI 3 Seal KAI ye * Jang Ah ia 


Aku namakan dengan Tuhfatul Athfal.. dari (riwayat) Syaikh kami, Al Mihiy yang memiliki 
kesempurnaan (ilmu).. 


LAN Jiii; A91 MAU dala Aj 


Aku berharap (kitab ini) bermanfaat untuk penuntut ilmu.. dan Aku berharap amalan ini 
diterima, mendapatkan balasan dan pahala.. 


Ong SL ai 


Nun Mati dan Tanwin 


Hi SAH SAN HI" ons GS Sa 


Nun Sukun dan Tanwin memiliki empat hukum, maka perhatikanlah penjelasanku.. 
HA AE aa giai e ca JAE JI UU 


Pertama, Idzhar (jika ada nun sukun / tanwin) sebelum enam huruf halgy (tenggorokan) yang 
tersusun maka ketahuilah. 


SUS GE ai ikg t eLa Ot Bala ah 


Hamzah (1), Ha besar (+), “Ain (x), Ha kecil (z), kemudian Gha (£), dan Kha (2). 


Ai Oak ANG BESI AN, 
Kedua, Idgham yang memiliki 6 huruf yang datang kemudian, terhimpun dalam kata: 


rd ms) Ost 3) 


Me pai ea dad USA AAS Ulas UI 


Akan tetapi Idgham ada dua jenis: yang pertama didengungkan (Idgham bighunnah) untuk 
huruf yang dikenal terangkum dalam kata 


Si ian BG Ati SU AL NI 


Kecuali jika (nun sukun/tanwin bertemu huruf ini) dalam satu kata, maka jangan didengungkan 
tetapi bacalah seperti “55” dan “ol gina" 


AE BNN SI AAS pn LE AI, 


Jenis yang kedua adalah idgham bilaa (bighairi) ghunnah yaitu untuk huruf lam (J) dan ra (2) 
yang dibaca Takrir (bergetar) 


Ay aa Ain Lan * EL He Sy SN 


Ketiga, Iglab yaitu ketika (Nun sukun / tanwin bertemu) huruf Ba (=) maka dibaca mim yang 
didengungkan serta disamarkan. 


Sala CAN KAI YAN Gpa " Jalil So BEAYI LAN 


Keempat, Ikhfa yaitu untuk sisa huruf hijaiyah yang wajib menurut Ulama Oirooah 


La AA SNI al gd WA ié da AA jd 


Aku telah menyusun rumus 15 huruf ikhfa yang terangkum dalam kalimat bait ini: 


Ub ia AS AA Lila gi 4 Uas AA AR SIK US Cina 


1] Ó D AAS) Lela 3 La Saki IA RS GS IS Can 


BERADA g anll 


Mim dan Nun yang bertasydid 


Kafi ana I Kang GLa SA; 


Dengungkanlah mim dan nun yang bertasydid.. dan namakanlah kedua huruf tersebut dengan 
huruf ghunnah dan tampakkanlah 


ASL aall 


Mim Sukun 


Gai GA AN y gii J ai a adl 


Jika Mim sukun itu terletak sebelum semua huruf hijaiyah selain alif layyinah (alif sukun) bagi 
orang yang berakal 


Lä nhl Ei BEAN ta Ea ESG WAE 


Hukumnya ada tiga saja bagi yang menetapkannya.. yaitu Ikhfa, Idgham, dan Idzhar 


elii GAN Wang pLi Ay OIL 


Pertama, Ikhfa yaitu ketika huruf Ba (didahului mim sukun).. Ahli Qiroah menyebutnya Ikhfa 
Syafawy 


Ái G pa jr Lia BUSA A; 


Kedua, Idgham (dengan huruf yang sama yaitu bertemu mim juga) Namakanlah Idgham Shaghir 
(kecil) wahai pemuda.. 


KA eng AAN aa MA A BI San 


Ketiga, Idzhar, pada huruf-huruf sisanya.. dan namakanlah Idzhar Syafawi 


HE ASN La "AA GI Up 3 sa JAN 


Berhati-hatilah pada huruf Wa dan Fa karena kesamarannya (dengan ba).. karena kedekatan 
(fa) dan kesamaan makhraj (wa) maka kenalilah.. 


CATATAN KAKI 


[1] Huruf ikhfa nya ada di awal setiap kata yaitu x&,4 «ed, Ld seb 2, LA, Jb, 


dail AN, Jia 


ai Aa UV GAN Oi GL OI SU 


Hukum lam sebelum huruf-huruf (hijaiyah selain alif) itu ada dua: pertama dibaca idzhar (jelas) 
lam nya maka kenalilah.. 


Kasie KAL AA BI óa * Aale Li soie Oa US 
keempat belas huruf yang dibaca jelas, maka ambillah ilmunya dari kalimat berikut: 


Jess ETOCS & 


Sea ag Ai Lagi 


Kedua, dibaca idgham yaitu melebur (lam nya tidak dibaca, tetapi langsung dibaca hurufnya) 
yang juga 14 huruf dengan rumus: 


ada ra ji UR Usa fi Ca 


Aina Kán AYI 5U 8 A5 aa AI 3 


Lam pertama disebut alif lam gomariyyah.. Lam kedua disebut Alif lam Syamsiyyah 


HA Widi Ki IS SS Ra J3 AN Gl, 
Lam Al (Alif lam @omariyah & Syamsiyah) dan Lam fi'il 


Adapun lam fi'il semuanya secara mutlak dibaca jelas contohnya dani; dan ii! 


Selain! y Uas all 3 oill 


Mitslain, Mutagaribain, dan Mutajanisain 


SSI aeri GOL UEA" GE UAN Celia i i 


Jika (pada dua huruf) Sifat dan Makhraj hurufnya sama, maka ia disebut Mitslain 
(Mutamatsilain) 


Gah DHA lalat! 3 "JAS Lah GG B3 


JIka makhrajnya (berdekatan) dan Sifat hurufnya berbeda, maka ia disebut Mutagoribain 


WA SAN Oa FA AE UG jl Gn Jia 


Jika Makhrajnya sama, sifat huruf nya berbeda, maka ia disebut sebagai Mutajanisain 


Ga aai IS HE em OI ERA EN 


Kemudian jika awal semua jenis ini (Mitslain, Mutagaribain, Mutajanisain) hurufnya sukun, 
maka disebut dengan Shaghir.. 


ARA Ja OST UB OK doi ar ji 


Dan jika kedua hurufnya berharokat pada semua jenis (Mitslain, Mutagariain, Mutajanisain) 
maka disebut dengan Kabir dan fahamilah yang kabir itu dengan mengambil contoh (talaggy) 


aall alai 


Pembagian mad 


hsh Yaa Sa S3 


Mad itu ada dua; Mad Ashly dan Mad Far'iy.. Mad Ashly disebut juga Mad Thabi'iy 


SAM GAN AAN Tati Ae GS YG 


Mad Thabi'iy itu tidak tergantung kepada sebab dan tidak pula ketiadaan huruf yang didapat 


Dai Gaal a iat ON j yak GE Kaya éi U 


Setiap huruf selain hamzah dan sukun yang datang setelah huruf mad (alif, waw,ya) maka ia 
adalah mad thabi'iy 


Ah yaa E A Gil GAN 


Kedua Mad Far'iy yang terjadi karena adanya sebab seperti adanya hamzah atau sukun secara 
mutlak. 


kai ci Gis ly Sa aa LOLA) 


Huruf mad ada tiga maka hafalkanlah.. dari lafaz “s!3” contohnya 4s 


(AL al Us gia Bot aa si DEBU GAS 


Syarat nya harus senantiasa ada kasroh sebelum ya, Dhammah sebelum waw, dan fathah 
sebelum alif 


LET gé OPEN o * éa gi Ia Sal 


Adapun Mad Layyin yaitu jika ada fathah sebelum huruf ya dan waw sukun 


MALA 


Hukum Mad 


23515 SAN Sasa SG a 


Hukum Mad selalu ada tiga, yaitu Mad Wajib, Mad Jaiz, dan Mad Lazim 


ia Iis 13 AS AA S3 Yah BLM Oa 33 


Mad wajib terjadi jika ada hamzah setelah mad dalam satu kalimat yang bersambung (mad 
wajib muttashil) 


3 5 EA NAK An fa 3 o is dia AL 


Mad Jaiz itu boleh dipanjangkan (seperti mad wajib muttashil) boleh pula dibaca pendek 
(seperti mad thabi'iy) yaitu jika (mad dan hamzah) masing-masing dalam kalimat terpisah dan 
ini disebut mad jaiz munfashil. . 


mkia okak Dii; OS Gaye US Uig 


Contoh ini (mad munfashil yang boleh dibaca panjang atau pendek atau 
tawassuth/pertengahan) jika ada huruf yang disukunkan karena waqaf sepertióstsść dan 
Os (Mad ‘Aridh Lissukun) 


IIA GI pil Ua Ig Ia A jak 333 Jl 


Jika Hamzah ada sebelum mad, maka ini adalah mad badal contohnya ! Ha dan Uu 


Ya i iy lig Sta "Sial ON ANG 


JIka sukun bersambung setelah mad baik secara washal atau waqaf maka ini adalah mad lazim 


aJI aall pLa 


Jenis-jenis Mad Lazim 


Aa iias ls ais; "AI sa aY Aa 


Mad Lazim menurut ulama giroah ada empat jenis yaitu mad lazim kilmiy dan mad lazim harfiy 


Bia KERA Sia RAN MAN GAS 


Setiap dari keduanya (kilmy dan harfy) itu bisa mukhaffaf dan mutsaggal maka ini adalah 
pembagian yang empat 


Bea Katana gat BEN GR oa 


jika sukun bersama huruf mad berkumpul dalam satu kata, maka terjadilah mad lazim kilmy 


Ig Tai Anta LAN Ai ca CS Aj 


apabila dijumpai ada tiga huruf dan ditengahnya itu adalah mad maka itu merupakan mad lazim 
harfiy 


UEH AN IS) OA Cin * GS HI JE UAS 


Keduanya mutsaggal jika di-idgham-kan dan mukhaffaf jika tidak di-idgham-kan 


JI JS A3 AI a OMA AU 


Mad Lazim harfiy ada di awal surat dan hurufnya terkumpul dalam delapan huruf 


jan Ulat IS 93 eta" GAS U shll s ORA VE 


Huruf “ain memiliki dua jalan (mad dan tawassuth) akan tetapi yang masyhur adalah 
memanjangkannya (mad).. Berkumpul huruf (mad lazim harfy) dalam kalimat ” css Jus AS”. 


Dan apa yang selain huruf (mad) yang tiga selain alif, maka mad nya disebut mad thabi'iy.. 


AAS Ii alh GAB A a 
Begitupula pada ayat pembuka surat-surat Al Quran yang terkumpul dalam kalimat 


” sU E “ 


2022 


Berkumpul ke-empat belas huruf pembuka surat dalam kalimat 


” Al TIK Eri á Gal i in “ 


Ata 


Penutup 


Telah selesai nazham ini dengan memuji nama Allah atas kesempurnaannya yang tak terbatas 


Kiii ja 50 Aha ET AI H dang SS AA 


Bait-baitnya tampak serasi bagi yang berakal... Tanggal pembuatan (kitab ini) adalah 
“menggembirakan bagi orang yang menguasainya” [5] 


SA on AE He * fa AN PSN 25 


Kemudian shalawat serta salam semoga selalu tercurah atas penutup para nabi, Muhammad 


ch JS JA JS; Hai US ai al IV, 


Atas keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dan setiap pembaca dan pendengar Al Quran 


CATATAN KAKI 


[2] Setiap huruf dari kalimat ini yang berjumlah 14 adalah huruf-huruf yang termasuk alif lam 
gamariyyah 


[B] Huruf pertama dari 14 kata dalam kalimat ini adalah huruf-huruf yang termasuk alif lam 
syamsiyyah 


[4] Mad lazim mutsaggal kalimiy, Mad lazim mutsaggal harfiy, Mad lazim mukhaffaf kalimiy, Mad 
lazim mukhaffaf harfy 


[5] Kalimat ini mengandung rahasia terkait waktu pembuatan matan ini. Silahkan merujuk ke 
kitab-kitab syarah yang menjelaskan masalah ini. 


Nama buku: Terjemah Tuhfatul Athfal 

Nama kitab asal: Tuhfatul Athfal (Tuhfah Al-Athfal) 

Nama lain: Matan Al-Jamzuriyah 

Pengarang: Syaikh Sulaiman bin Hasan bin Muhammad Al Jamzuriy 

Bidang studi: Ilmu Tajwid Al-Qur'an (ilmu membaca Al-Quran dengan fasih, benar dan tartil). 


Dipublikasikan Ulang Oleh : Pondok Pesantren Rojaul Huda - Cililin, Bandung Barat 


